Program Intervensi Pencegahan dan Pengatasan Depresi Pada 
Remaja 


Sofia Retnowati 
Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada 
Sofia retnowati @ yahoo.com 


ABSTRAK 


Penelitian ini bertujuan menyusun serta mengujicobakan program 
intervensi sebagai upaya pencegahan maupun penyembuhan depresi pada 
remaja yang dirangkum dalam Modul Pelatihan Pencegahan dan 
Pengatasan Depresi. Dasar penyusunan program intervensi ini adalah 
Model Integrasi Depresi yang sebelumnya telah diuji oleh penulis. Model 
tersebut menjelaskan bahwa stresor yang dialami remaja tidak 
memunculkan simtom depresi apabila individu memiliki sumber daya 
pribadi dan sosial yang optimal. Program intervensi yang disusun terdiri 
dari 18 sesi, misalnya sesi manajemen stres dan sesi mengubah cara 
berpikir yang dilaksanakan selama empat minggu dengan menggunakan 
metode experiential learning. Subjek penelitian adalah siswa SMA di 
Yogyakarta yang berjumlah 54 orang, yang dibagi menjadi kelompok 
perlakuan dan kelompok kontrol. Pemilihan subjek didasarkan pada sekor 
Children Depression Inventory di atas 19 (kategori simtom depresi dari 
sedang sampai berat). Desain eksperimen yang dipakai adalah mixed design 
yaitu membandingkan amatan awal, akhir dan lanjut pada kedua kelompok 
penelitian. Hasil anova amatan ulang menunjukkan bahwa subjek dalam 
kelompok eksperimen mengalami penurunan simtom pola pikir negatif, 
tingkat stres dan depresi yang signifikan serta mengalami peningkatan 
harga diri yang signifikan. Subjek pada kelompok kontrol mengalami 
peningkatan stres dan depresi dan mengalami peningkatan pola pikir negatif 
dan penurunan harga diri yang tidak signifikan. Sumbangan efektif 
intervensi terbukti menurunkan depresi (74%), stres (28,590), pola pikir 
negatif (37,6%) dan meningkatkan harga diri (7,9%). Hasil penelitian ini 
membuktikan bahwa pendekatan kognitif perilakuan efektif dalam 
mengatasi depresi dan meningkatkan faktor penangkal dari dampak negatif 
stresor kehidupan pada remaja. 


Kata kunci 


Modul Pelatihan Pencegahan dan Pengatasan Depresi, stresor kehidupan 
dan depresi 


